WikipediA 


Bahasa Yahadian 


Yahadian adalah bahasa Papua yang dituturkan di 
Semenanjung Doberai, Papua Barat. Bahasa ini 
merupakan yang paling dekat dengan bahasa Konda; 
kemiripan kosakatanya mencapai 60%. 


Kata depan 


De Vries (2004:147) menyebutkan bahwa bahasa 
Yahadian memiliki kata depan sebagai berikut. 


■ de Vries, Lourens. 2004. A Short Grammar of 
Inanwatan: An endangered language of the Bird's Head of Papua, Indonesia. (Pacific 
Linguistics 560). Canberra: Australian National University. 

1. A Yahadian (http://www.ethnologue.com/language/ner) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Yahadian". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 



SG 

PL 

1 

ne(nigi) 

na(gigi) 

2 

e(rigi) 

adigi/ad3igi 

3 

mi(gigi) 

miginaigi 


Referensi 



Yahadian 


Nerigo 

Dituturkan di 

Papua Barat, Indonesia 

Wilayah 

Semenanjung Doberai 

Penutur 

bahasa 

tak diketahui (500; versi 

1991)111 

Rumpun 

bahasa 

Trans-Nugini 

■ Doberai Selatan 


■ Konda-Yahadian 


■ Yahadian 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

ner 

Glottolog 

yahal248 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/yaha 


1248 )i 2 l 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Yahadian&oldid=11806386" 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Agustus 2016, pukul 08.37. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































